SEE | Travel 




Desart lenttoiy 



OC EA N 7 A 



In case you're leaving the country, here is our list of destinations not usually 
associated with the holidays, but that are actually stellar scenes for 

Christmas and New Year's travel. 



© Most people know about the ball dropping in Times Square 
on New Year's Eve. Most people know that the city of Rome 
transforms into one of the biggest celebrations in the world 
come December. Unless you've been trapped in a dark 
basement your whole life, you've probably also seen at least one 
picture of the Eiffel Tower lit up like a Christmas tree. 
Yup! The holidays arrive this month. Many of us will go abroad. 
What about you? What's your plan for December? If you need 
help deciding at the last minute, here is our list of destinations 
not usually associated with the holidays, but that are actually 
stellar scenes for Christmas and New Year's travel. 



O Banyak orang tahu tentang perayaan tahun baru di Times 
Square. Banyak juga yang tahu bahwa kota Roma akan 
menjadi pusat perayaan terbesar saat bulan Desember 
mendatang. Kecuali terjebak dalam ruang bawah tanah yang 
gelap seumur hidup, Anda setidaknya pernah melihat satu 
gambar Menara Eiffel yang bersinar seperti pohon Natal. 
Yup! Musim liburan tiba bulan ini. Sebagian orang pergi ke 
luar negeri. Bagaimana dengan Anda? Apa rencana Anda di 
bulan Desember? Jika Anda memerlukan referensi untuk 
memutuskan rencana liburan pada menit terakhir, kami 
mempunyai beberapa rekomendasi untuk tujuan yang 
biasanya jarang dibicarakan saat liburan, tetapi 
tempat-tempat itu akan sangat memukau untuk mengisi 
liburan Natal dan Tahun Baru Anda. 



22 SEE | TRAVEL 




Trafalgar Square 

IN, ENGLAM 




X Round Trip Flight: IDR 32-40 million/person Hotel: IDR 6-12 million/night 




© Located in the heart of the city, Trafalgar Square is built 
around the area previously known as Charing Cross. Every 
year since 1947, Norway gives a large Christmas tree to the 
city of London to show its gratitude for support during World 
War II. The tree is adorned with lights and put on display in 
Trafalgar Square. Go here for the most authentic taste of 
Christmas Eve in the UK, as several local groups gather for 
Christmas caroling, eggnog, nerdy sweaters and jolly festivi- 
ties! 

Most flights from Indonesia require two airport connections. 
The most common is to go through Changi Airpot in Singa- 
pore before going through Zurich to get to London. On the 
way back, you may encounter long waits in the Zurich interna- 
tional airport. 



O Terletak di jantung kota, Trafalgar Square dibangun di daerah 
yang sebelumnya dikenal sebagai Charing Cross. Setiap tahun 
sejak 1947, Norwegia memberikan pohon Natal besar kepada 
London untuk menunjukkan rasa terima kasih atas dukungan 
selama Perang Dunia II. Pohon itu dihiasi lampu yang dengan 
megahnya dipajang di tengah Trafalgar Square. Sangat 
direkomendasikan bagi Anda yang ingin merasakan Natal khas 
Inggris, karena beberapa kelompok grup vokal setempat 
berkumpul di sini untuk menyanyikan lagu Natal, eggnog, 
sweater tebal dan perayaan yang meriah! 
Sebagian besar penerbangan dari Indonesia memerlukan dua 
kali transit yang pada umumnya di Bandara Changi, Singapura 
kemudian ke Zurich sebelum akhirnya mendarat di London. 
Dalam perjalanan pulang, Anda mungkin akan menunggu 
sedikit lama di bandara internasional Zurich. 



Hallgrimskirkja 

REYKJAVIK, IC 




7f Round Trip Flight: IDR 90-98 million/person (if Hotel: IDR 15-20 million/night 




© Known as one of the tallest buildings in Iceland, the 
Hallgrimskirkja (Hallgrim's Church) is also one of the country's 
most historic landmarks. This church features a grand 
monument of Leifur Eiriksson, a man who may have 
discovered America before Christopher Columbus did. 
Hallgrim's Church offers the best panoramic views of Iceland's 
capital city, but also serves as one of the best places to watch 
the Aurora Borealis (Northern Lights). Beautiful nature 
effortlessly blends with Reykjavik's scenic urban ambience. 
Covered in snow during December, this city is a must-see. 
Other points of interest are the Harpa concert hall and the 
Golden Circle where you can go snowmobiling on top of 
Icelandic glaciers! 



O Dikenal sebagai salah satu bangunan tertinggi di Islandia, 
Hallgrimskirkja (Gereja Hallgrim) juga dikenal sebagai salah 
satu sudut paling bersejarah di Islandia. Gereja ini memiliki 
sebuah monumen besar untuk Leifur Eiriksson, seorang pria 
yang mungkin telah menemukan Amerika sebelum Christopher 
Columbus. Gereja Hallgrim tidak hanya menyajikan 
pemandangan panorama ibukota Islandia, tetapi juga berfungsi 
sebagai salah satu tempat terbaik untuk menonton Aurora 
Borealis (Northern Lights). Alam yang indah mudah menyatu 
dengan pemandangan suasana perkotaan Reykjavik. Tertutup 
salju selama bulan Desember, Reykjavik menjadi tempat luar 
biasa yang wajib dikunjungi. Tempat menarik lain yang bisa 
dikunjungi adalah gedung pertunjukan Harpa dan Golden 
Circle dimana Anda bisa menjelajah di atas gletser Islandia 
dengan kendaraan salju. 




24 SEE | TRAVEL 



VIEWPOINTS: 






© Regardless of whether you're a K-pop fan or a 
designer-brand fashion enthusiast, Seoul is sure to 
have what you're looking for. With a population of 
more than 10 million people, Seoul brings together 
influences from all over the globe. Start your 
exploration in Myeongdong, where you can peruse 
a large selection of fashion boutiques and 
top-notch clothing outlets. Next, hitch a ride on the 
city's modern MRT line to Itaewon for a hot pot of 
Shabu Shabu, Seoul's signature cuisine. Don't 
forget to visit Lotte World where you can have fun 
with some new friends. After hitting the nightclubs 
hard in Hongdae, finish the night with a journey to 
Seoul Tower, perched high on a hill in the center of 
town. Take in a 360-degree view of the skyline here 
as the sun comes up on New Year's Day. To get to 
Seoul, you may need to make a flight connection in 
Kuala Lumpur first. 






O Bila Anda seorang penggemar K-pop atau 
penggemar fashion Korea, Seoul sudah pasti 
menarik untuk Anda. Memiliki populasi lebih dari 10 
juta orang, Seoul menyatukan pengaruh dari 
seluruh dunia. Mulailah petualangan Anda di 
Myeongdong, dimana Anda dapat menemui 
banyak pilihan butik fashion dan toko-toko pakaian 
terkemuka. Selanjutnya, Anda bisa menggunakan 
kereta di jalur MRT untuk mencapai Itaewon dan 
menikmati hot pot Shabu-Shabu, masakan khas 
Seoul. Jangan lupa mengunjungi Lotte World di 
mana Anda bisa bersenang-senang dengan 
beberapa teman baru. Setelah berpesta di klub 
malam di Hongdae, Anda bisa menghabiskan 
malam di Seoul Tower yang bertengger tinggi di 
bukit yang berada tengah kota. Nikmati 
pemandangan dari ketinggian yang menjulang di 
dan saksikan matahari terbit di Tahun Baru. Untuk 
pergi ke Seoul, Anda mungkin akan transit di Kuala 
Lumpur. 




25 



City Center 




ALIA 



n 



X Round Trip Flight: IDR 7-10 million/person t$f Hotel: IDR 3.8-4 million/night 





© Melbourne is Australia's hub for style and 
cultural diversity. The city was dubbed as 
Australia's most livable city by The Economist. If 
you are a shopaholic, walk up and down Collins 
Street, where you can find the top clothing and 
apparel stores in the country. For a taste of Aussie 
nightlife, explore the city's Southbank area, where 
a plethora of clubs, bars and discotheques can be 
found. Melbourne is also one of the most 
aesthetically pleasing destinations in the world due 
to its architectural marvels including Eureka Tower, 
Scots Church and the city's Gothic Victorian style 
apartments. The trip details should be quite simple 
via local airlines. If you can't find the direct flight 
during the holiday season, you can usually make a 
stop in Kuala Lumpur first. 



■ 



O Melbourne adalah ikon Australia untuk 
keragaman gaya dan budaya. Kota ini dijuluki 
sebagai kota paling layak huni oleh The Economist. 
Jika Anda adalah seorang shopaholic, cobalah 
berkeliling di sekitar Collins Street, dimana Anda 
bisa menemukan toko-toko pakaian dan 
pernak-pernik fashion di negeri ini. Untuk 
merasakan kehidupan malam a\a Aussie, Anda bisa 
menjelajahi daerah Southbank, dimana sejumlah 
besar klub, bar dan diskotik dapat ditemukan. 
Melbourne juga merupakan salah satu tujuan 
paling estetis dan menyenangkan di dunia karena 
keajaiban arsitektur seperti Eureka Tower, Gereja 
Scots dan apartemen kota yang bergaya Victorian 
Gothic. Jalur perjalanannya cukup sederhana 
dengan melalui penerbangan lokal. Jika Anda tidak 
dapat menemukan penerbangan tanpa transit 
selama musim liburan, Anda bisa memilih 
penerbangan dengan transit di Kuala Lumpur. 



26 SEE | TRAVEL 



VIEWPOINTS: 




Pike Place Market & Space Needle 




ATTLE, WASHINGTON 



7f Round Trip Flight: IDR 20-30 million/person Hotel: IDR 5-8 million/night 




O Di bulan Desember, Seattle penuh acara liburan dan hingar 
bingar. Setelah mengambil beberapa gambar di patung 
memorial Jimi Hendrix, kunjungi Pike Place untuk melihat 
dekorasi yang menakjubkan saat membeli buah-buahan dan 
sayuran segar dari pasar tradisional. Akan ada pedagang yang 
menyediakan ikan tuna besar yang dibungkus kertas untuk 
Anda, ikan harus dibungkus agar tetap segar sampai di rumah! 
Setelah itu, Anda bisa pergi untuk kencan romantis di puncak 
Space Needle, yang pasti akan dihiasi dengan lampu-lampu 
Natal yang cerah dan dekorasi yang meriah. Selain itu, tempat 
ini juga sangat tepat untuk menghabiskan liburan Anda yang, 
tentunya, jauh dari Indonesia. Bila Anda membuat rencana 
dengan benar, Anda bisa sampai di sana dengan hanya dua 
kali transit bandara. Beberapa perusahaan penerbangan 
biasanya memilih jalur paling nyaman melalui Denpasar dan 
Taipei sebelum berlanjut ke Seattle. 



© In December, Seattle is full of holiday events and activities. 
After taking some pictures at Jimi Hendrix's memorial statue, 
visit Pike Place and see the astonishing decorations while 
buying fresh fruits and vegetables from the Farmer's market. 
Let the seafood handlers throw a giant paper-wrapped Tuna 
for you to catch, as the cold winter weather is sure to keep the 
fish fresh until you get home! Afterward, go for romantic 
drinks at the top of the Space Needle, a spot that is sure to be 
decked out with bright Christmas lights and festive 
decorations. While this is a great place to spend your holiday, 
it is certainly a long way from Indonesia. If you make your plan 
right, you can get there with only two airport connections. 
Some of the more convenient airlines go through Denpasar 
and Taipei before continuing on to Seattle. 




O Built in the ancient times of the Incan Empire, and 
mysteriously placed on one of the tallest, sharpest peaks in 
Peru, Machu Picchu is truly amazing. But along with its beauty 
and mystery comes a chance to connect with a primeval yet 
complex civilization that we might otherwise never know. In 
1983, Machu Picchu was named as an official UNESCO World 
Heritage Site. In 2007, it was deemed one of the New Seven 
Wonders of the World. This location offers the 
once-in-a-lifetime chance be shocked and awed by how the 
Incas could accomplish such a great feat in such an 
unreachable location. The Machu Picchu Sanctuary Lodge is 
the recommended place to get a beautiful view when you 
need to rest for the evening. 



O Dibangun pada zaman kuno dari Kerajaan Inka dan secara 
misterius ditempatkan di salah satu puncak tertinggi dan 
tajam di Peru, Machu Picchu benar-benar menakjubkan. 
Seiring dengan keindahan dan ke-misterius-annya, terciptalah 
kesempatan kita untuk berhubungan dengan peradaban 
purba yang kompleks dan mungkin saja kita tidak akan pernah 
tahu ini. Pada tahun 1983, Machu Picchu secara resmi 
dinobatkan sebagai sebuah Situs Warisan Dunia oleh 
UNESCO. Pada tahun 2007, situs ini masuk dalam daftar satu 
dari Tujuh Keajaiban Dunia yang baru. Lokasi ini menawarkan 
kesempatan sekali seumur hidup yang akan membuat Anda 
terkejut dan terpesona dengan kemampuan suku Inka yang 
bisa mencapai suatu prestasi besar dalam sejarah dunia 
dengan mendirikan bangunan di lokasi yang sulit terjangkau. 



